CHAMIS 30 JUNI 1938


TAHOEN I


Tel. 393
Lembar pertama


DAGBLAD


99
Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar


SOSATOE


ramadres: „PERKI" Padang
TERDIRI


dari
½ lembar


Kantoor Red. & Admin: Drukk:
„Perantaraan" Raafweg-Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.
Isinja diloear tanggoengan pentjetak


AGENTEN
Pariaman
„I.P.P.A."
Moeara Laboeh Alpaini
Solok Alamsjoehoer Latief
Bijkantoor
Fort de Kock: H.Aminoeddin


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
10,60
Loear kotta seboelan
f0,75
Per lembar
f0,03
Advertentie 10 sen per regel


Perdjandjian Italia-Inggeris
Dibitjarakan dalam Lagerhuis
ISamboengan hari Sening
Morrison katakan, jang barang
jang didapat Inggeris daripada
italia, tidak lain dari djandji djan
djin jang soedah diberinja doeloe
tetapi jang pernah dipenoehinja.
„Gentlemen-agreement" perdjan
djian antara toean2 jang doeloe
diadakan oleh Inggeris dan Ita¬
lia, beroelang oelang dilanggan
oleh Italia, lebih dahoeloe dengan
kapal kapal silam Italia, beri¬
koet dengan mendoedoeki kepoe¬
lauan Balearen dan kemoedian
nja dengan pengiriman serdadoe
serdadoe ke-Spanjol, Penoekaran
keterangan2 tentang soal2 militer
antara Inggeris dan Italia, diang
gap Martison amat berbahaja
bagi posisi militer Inggeris.
Lebih djaoeh, Morrison tidak
pertjaja djandji Italia, jang ia
akan tidak membangoenka ten¬
tara bangsa Abessinia.
Istimewa bahagian2 perdjan
djian Inggeris-Italia jang menge¬
nai Spanjol dan Abessinia, diang
gap Morrison schaamtelooze stuk
kenj. Djika Franco menang di
Spanjol, maka tidak soekar bagi
nja boeat memberi hak hak mila
ter dan ek nomis kepada Duits¬
land dan Italla zonder melang
gar isi perdjandjian Inggeris-ita¬
lia terseboet. Lebih djaoeh, hing
ga sekarang beloem lagi tentoe,
apa benar Italia telah mena'loek
kan Abessinia sekaliannja.
Tatkala bekas minister Oeroe
san Loear Negeri, toean Eden,
minta lepas dari djabatannja ka¬
rena tidak setoedjoe dengan po¬
litik Chamberlain, maka keadaan
politiek ada begitoe roepa, se¬
hingga Chamberlain terpaksa
mengadakan perdjandjian dengan
Mussolini. Karena djika seandai
nja perdjandjian itoe tidak dapat
diadakannja, maka soedah ten¬
toe si-politieks Chamberlain tidak
berarti apa apa lagi. Mussolini
tahoe dengan tentoe, bagaimana
posisi Chamberlain itoe, ia ta¬
hoe jang Chamberlain perloe se¬
kali perdjandjian dengan Italia,
ia tahoe jang Chamberlain ter¬
paksa mengadakan permoesjawa
ratan dengan Mussolini. Sebab
itoe, permoesjawaratan itoe di
adakan, sedang sjarat tidak baik
bagi Inggeris. Morrison mengoen¬
tji pedatonja dengan mengatakan,
bahwa kabinet-Chamberlain telah
membawa Inggeris kedalam posi
si jang men perlihatkan banjak
persamaan dengan di tahoen


Conferentie dari
resident2 di Su
matra
Soal2 jang akan diperbintjangkan
Menoeroet berita couferentie
jang perrama dari residen2 da
lam gewest Sumatra dibawah
voorzitters toean Al Spits akan
dilansoengkan pada hari Sabtoe
tanggal 2 Juli 1938 poekoel sem¬
bilan pagi. Dan bisa djadi persi¬
dangan conferentie itoe akan di
lansoengkan dalam roeangannja
landscap di Soekamoelia. Persi
dangan itoe akan dilakoekan de
ngan kerakter jang tertoetoep.
Bisa djadi sesoedah itoe akan
diberi sedikit keterangan pada
wakil2 pers.
Menoeroet berita jang diterima
boleh „Deli Courant", agenda jang
akan diperkatakan dalam confe
rentie gewest Sumatra itoe ada
lah terdapat dalam 6. bagian
Pertama: Pembitjaraan tentang
memperloeas maksoed2 mengada
kan Groeps gemeenschappen.
Kedoea: Memperbintjangkan
tentang begrooting dari negeri2.
Ketiga: Memperbintjangkan ten¬
tang keoeangan antara Gouverne
ment dengan daerah2.
Keempat memperbintjangkan
tentang begrooting boeat gouver
nement Sumatra.
Kelima: memperbintjangkan
maksoed2 tentang djalanan2 oe¬
moem oentoek gouvernement Su
matra.
Keenam: Memperbintjangkan
tentang bagaimana akan melakoe
kan pekerdjaan, berhoeboeng de
ngan correspondentie antara re¬
sident2 dengan centrale autori¬
teiten.
Seperti kita dapat batja, agen
da ini ada mengandoeng bebera¬
pa soal soal jang penting. Lebih
djaoeh kita haroes tjatet tentang
beberapa kata kata jang baroe.
Dalam agenda jang diperbin
1914.
Djoega dari pihak kaoem li¬
beral, Chamberlain dikeritik de
ngan hebat. Pemoeka liberal
Cinclair mengconstateer, jang
Chamberlain mengorbankan azas
azas jang bisa mendjadi dasar
damai, boekan sadja bagi Ingge¬
ris jang sekarang bahkan djoega
bagi toeroenan bangsa Inggeris.
Patoetlah Inggeris mentjari saha
bat2nja diantara mereka jang te¬
lah memboeang perang sebagai
perkakas dalam politik interna


tjangkan dalam itoe conferentie,
boeat pertama kali kita batja
kalimat „Landstreek" Idaerah
Dengan perkataan „Landstreken"
daerah daerah) dari ini keatas
akan diberi artian, daerah daerah,
jang sebegitoe djaoeh ada dise¬
boet dalam pertjakapan dari Bes¬
tuurshervorming (Perobahan Bes¬
tuuri dengan perkataan „Regio
nen", jaitoe daerah-daerah jang
mempoenjai begrooting regionaal
sendiri. Perkataan reagioon, jang
telah mendjadi biasa, dan telah
mendapat tempat jang tetap da
lam masjarakat, atas permintaan
nja minister, akan ditoekar de
ngan perkataan „Landstreekt
daerahl, lantaran ada lebih se¬
dap diseboetkan, dan ada lebih
Nederlandsch, Diwaktoe memper¬
bintjangkan tentang soal djalan
lan oentoek Sumatra, akan toe¬
roet djoega doedoek hadir Ir.
O.R. Maijer, inspecteur dari Lands
waterstaat di Medan. Dalam con¬
ferentie itoe, boeat memperbin
tjangkan soal ini, toean Maijer
ada doedoek sebagai deskundig¬
adviseur.
Soal jang paling achir dalam
agenda itoe, ada memperbin
tjangkan tentang pertanjaan, apa
kah resident resident dari ini ke¬
atas, sebagian besar dari corres
pondentie correspondentie mere¬
ka masih teroes dikirim lansoeng
ke centrale instantie di Batavia
atau lebih doeloe akan mengirim
pada centrale autoriteiten dari
gewest Sumatra, jang berkedoe
doekan di iboe kota itoe.
Terasa oleh oemoem, bahwa
soal ini akan dioeroes dengan
seterang2nja, agar djangan men
dapat soeatoe perasaan koerang
senang, jang bahwa soerat soe¬
rat dari resident resident di Su¬
matra akan baroe sampai via Ba¬
tavia pada centrale-instantie di
Medan, ini ada mengambil wak
toe jang lama, dan dianggap
tak begitoe perloe.


sional.
Djoega Lloyd George memper¬
dengarkan keritik jang tadjam
dan pedas terhadap pada politik
Chamberlain.
Mosi jang ditoelis diatas ini,
ditolak oleh Lagerhuis dengan
110 soeara setoedjoe dan 332
soeara tidak setoedjoe.
Persindo,
Amsterdam, Mei 1938.


Textielnijverheid Di
Medan.
Maksoed ini soedah defi
nitief, hanja bergantoeng
pada kantoor sadja lagi.
Tentang mendirikan soeatoe
textiel bedrijf begitoe djoega tex
tiel-voorlichtings afdeeling di Me
dan dapat dinjatakan soedah pas
ti dan definitief serta pendirian
nja jg lain jg perloe.
Berhoeboeng dengan itoe ma¬
ka toean GJA Bickel nijver
heidsconsulent ini di Padang
telah dipindahkan ke Medan.
Kesoekaran jg ada sekarang
ini hanja kantoor sadja lagi de¬
ngan tempat kerdja boeat toean
Bickel.
Teroetama sekali tentang tem¬
pat kerdja itoe jang amat soelit
sekali, tersebab melihat akan
perkakas2 itoe maka tempat itoe
mesti loeas dan besar sekoe¬
rang koerangnja 100 m. persegi,
sedangkan sampai sekarang tem¬
pat ig besar itoe masih beloem
diperdapat.
Roepanja Medan diwaktoe se¬
karang sangat kekoerangan tem¬
pat jang seroepa itoe.
Sebagai mana telah diketahoei
djoega tjita2 oentoek mendirikan
textielvoorlichtingsdienst di Me
dan adalah berasal dari Depar
tement van Ekonomische zaken
jang mana oleh departement itoe
Bickel terseboet diangkat seba¬
gai leider dari dienst itoe.
Toean Bickel itoe telah per¬
nah dikerdjakan di Sumatra Ba¬
rat ini jang mana dienst tsb
mempoenjai toedjoean oentoek
membantoe pendoedoek aseli
tentang keradjinan roemah jang
berhoeboeng dengan textiel.
Hingga kini kawadjiban itoe
dilimpahkan sadja kepada Land
bouw consulent jg mendjadi wa¬
kil dari departement ekonomie
sche zakan tersebab kekoerang
an textiel amtenaar jang mengam
bil pendjagaannja kebawah dep
itoe sendiri.
la akan mendjalankan kewa
djibannja di Sumatra timoer dan
Atjeh dan sedapat moengkin
oentoek membikin stimulans da
ri tenoenan jg modern.
Soal pendirian textielberdrijf
di Medan itoe akan dibelandjai
oleh Ruberfonds dari mana dike
loearkan sedjoemlah F4000,
Dinjatakan dengan betoel bah
wa bedrijf itoe sama sekali ti
dak ada perhoeboengan dengan
Ind. Mij voor Indiv. werkver
schaffing jang mana di Werkcen
trale dikota itoe telah mempoe¬
njai afdeeling textielnja poel


EDITORIAL


Bestuurhervorming


Bentoekan pemerentah
jang lama moelai besok
tanggal 1 Juli berganti de¬
ngan bentoekan jang ba¬
roe "Provincie Sumatra.
Seloeroeh pendoedoek poelau
Sumatra telah mengetahoei bah
wa moelai hari besok bersamaan
dengan tanggal 1 Juli hari boe¬
lan jang toea kini besok akan
berganti dengan boelan jang ba¬
haroe, istimewa bentoekan peme¬
rentahan jg lama dipoelau Sumat
ra moelai besok akan berganti
bentoek dan roepa jg senantiasa
roepa kekoeasaannja akan toe¬
roet berganti poela.
Dengan perkataan lain seloe
roeh pendoedoek Sumatra akan
mendapat kekoeasaan jang lain
jang mana moelai dari besok
tanggal 1 Juli kita akan masoek
phase baroe, jang akan men¬
djadi riwajat oleh generatie kita
ja,d, poela bahwa moelai dari
1 Juli Sumatra mendapat peme¬
rentahan autonooem jang zelf
standig artinja jang berdiri sen
diri.
Bersamaan dengan ini, maka
pada hari besok djoega di Me¬
dan jang mendjadi lboe Kota
provincie Sumatra diadakan oe¬
patjara jang dihadiri oleh seka¬
lian residenten di keresidenan
Sumatra pelantikan t.A.l.
Spits sebagi geuverneur Suma
tra.
Maka moelai dari besok berla¬
koelah sekalian perobahan2 pe¬
merentahan pengantian sekalian
tjara2 dan peratoeran2 pemeren 
tah negeri ini jang mana pada
hakikatnja selaras dengan kema¬
oean rakjat serta zamannja,
Dengan ini maka pada rakjat
itoe dipoelangkan hak ketangan
mereka sendiri oentoek toeroet
mengatoer tanah air dan rakjat
kitasendiri jg menoedjoe zelf
standigheid.
Soedah tentoe sadja mentjapai
ini tersilah kepada sekalian kebi
djaksanaan mereka jang mendja¬
lankan.
Oentoek mendjelaskan ada ba¬
iknja djoega kita disini menjata
kan bahwa bestuurhervorming
itoe membawa arti adminisra
tieve dan staatkundig en
herverming.
Jang masoek golongan adminis
tratieve hervorming jalah peroba
han atoeran dan soesoenan dae
rah, soesoenan tjabang tjabang
perkerdjaan idiensttakken, dan
lain lain sebangsanja sedangkan
staatkundige herverming jalah pe¬
robahan jang membawa hak hak
dan kekoeasaan pada daerah. en
tinja daerah itoe diakoe zelfstan
dig jautonoomi dan diberi hak
dan kekoeasaan mengatoer sen¬
diri segala oeroesan. Djadi staat
kundige hervorming itoe adalah
mengandoeng pengertian jang be¬
sar dan berharga kepada masja
rakat, jalah jang membawa pen¬
dirian raad provincie dengan hak
dan kekoeasaannja
Sebagi pembahagian jang ada
sekarang ini dimana buitenbezit
tingen ini terbagi kedalam tiga


indjai


bagian jaitoe provincie Sumatra¬
provincie Borneo dan de Groote
Oost jang akan berlakoe besok
termasoek kedalam administratie
ve hervorming jg dikepalai oleh
seorang gouverneur. Gouverneur
inilah jang diberi hak dan kekoe¬
asaan boeat memerentah jg boleh
djadi dibantoe oleh satoe provincia
le raad disampingnja goena mem¬
beri advies.
Dari oeraian ini dapatlah dime
ngerti bahwa jang mengemoedi
kan pemerentahan hanja gouver
neur seorang, sedangkan pada
staatkundige hervor¬
ming dari pada itoe jang
memegang kemoedi bernama
„Provinciale Raad"
Daerah jang terseboet diatas ta¬
hadi misalnja gouvernement Su
matra itoe terbagi lagi kedalam
beberapa daerah2 jang ketjil2 jg
diseboetkan keresidenan, akan te¬
tapi dengan memakai nama ba¬
roe groepsgemeenschap
pen jg djaoeh berbeda dari soe¬
soenan jg lama.
Soesoenan serta pembahgian
kedalam groepsgemeenschappen
itoe tidak dapat poela dikwalifi
ceer sebagi staatkundige hervor
ming dalam arti jg seloeas2nja
hanja dapat dikatakan satoe in
wendige decentralisasi
dari administratieve hervorming
itoe.
Begitoelah dalam gouvernement
Sumatra teroetama dalam negeri
ini berdiri poela Minangka
bauraad.
Pemerentah atau keresidenan
Sumatra Barat memperoleh pero
bahan moelai dari hari besok tg
1 Juli, Sumatra Barat akan dike
moedikan dari djoeroesannja Mi¬
nangkabauraad.
Dengan berdirinja M.R. itoe jg
mana soesoenan dari pada itoe
telah sering dibitjarakan, maka
tersebab itoe kita disini meman¬
dang tidak perloe lagi boeat di
terangkan kembali.
Hanja sadja kita hendak mena¬
rik perhatian pendoedoek bahwa
moelai besok pemerentahan
dalam negeri kita ini moelai pen¬
ting adanja.
Walaupoen kemoedinja berada
dalam tangannja resident, akan
tetapi disampingnja berdiri poe¬
la Minangkabauraad jg akan mem¬
beri advies maoepoen jang akan
menimbang segala peratoeran2 jg
akan didjalankan dalam daerah
ini.
Dengan soesoenan jg seroepa¬
itoe maka sangat penting sekali
kedoedoekannja wakil2 rakjat
dalam raad tsb.
Terang dan njata bahwa kese¬
lamatan serta kemakmoeran rak
jat itoe sebahgian terletak pada
wakil2 rakjat jg berkedoedoekan
dalam raad tsb, althans pembe¬
laan rakjat berada pada mereka.
Bagimana perdjalanan poli¬
tiek Minangkabauraad
nanti tentoe tersilah kepada wa¬
kil2 rakjat itoe teroetama sekali
jg mana dikemoedian hari tentoe
akan kita kemoekakan djoega.
Ketahoeilah boeat sementara


Kemaren hari Minggoe, 26 ini
boelan, telah dilansoengkan ra¬
pat oemoem oleh Moehammadijah
Wilajah Manindjau, bertempat
dipasserloods Sei. Batang. Rapat
dihadiri kira2 500 orang, bebara
pa wakil perkoempoeian dan pers.
Sesoedah vergadering dimoelai
djam 10.5 pemimpin rapat mem¬
persilakan e, St. Besar membatja
kan algoran dan terdjemahnja.
Kemoedian disamboeng oleh e, H
A. Kamil oentoek menerangkan
pasal sekolah Tinggi Moeham
madijah dan perkara kapal Hadji
oleh e.St.Mangkoeto. Hampir pau
ze e,Dr.A, Karim Amiroelah ber¬
bitjara mengoeatkan dan menghor¬
mati keterangan2 sprekers jg ber¬
moela, kemoedian beliau mintak
derma oeang oentoek penembok
tepi laoet dekat mesdjid koeboe
dan berpendapatan f9,352. Sesoe¬
dah pauze vergadering diteroes
oleh e, Consul Moehammadijah
oentoek menerangkan „Langkah
M.D, ditahoen 1938-1940, Beliau
berbitjara pendek tapi terang.
Oleh sebab isi pembitjaraan
dalam vergadering ini sama de
ngan vergadering jang telah di
moeat dalam Perki ini, jang di
lansoengkan MD, dilain tempat
maka disini ta' dimoeat. „Arena


OOIOK


Akibatnja pemoengoe
tan Belasting
Seorang opas djadi oempan
pisau.
Pada waktoe dibelakangan ini
di daerah Solok sangat keras pe¬
moengoetan Belasting hingga ti
dak boleh dibajar dengan djalan
berangsoer2 dalam hal itoe sa¬
ngat kita sesalkan kalau tiba di
mintak kepada orang jang mama
poe, tentoe sadja moedah mere¬
ka maloenaskan tetapi kalau ti
banja dibahagian orang jang ti
dak tjoekoep makannja 2eoari2an
tentoelah terdjadi sebagai diatas
Begitoelah telah datang kepada
Soemani sewaktoe dari pekan di
sana jaitoe seorang opas dari ke
pala negri Kasik, jang sengadja
meminta kelasti kepada anak
boeahnja dan itoe ketika dia te¬
lah tagih kepada seorang nama
panglimo chabarnja itoe opas i
toe panglimo tidak di beri djan
dji achirnja Panglimo naik darah
hingga terdjadi perkelahian, Pang
limo telah ditikamnja itoe opas
dengan seboeah pisau jang men¬
dapat loeka2 jang sekarang ma¬
sih dalam perawatan roemah sa¬
kit ialah satoe lakibatnja garah2


waktoe bahwa besok kita rajat
Minangkabau meningkat kedalam
phase politiek pemeren
tahan baroe jg definitief dan
officieel berdirinja gouvernement
Sumatra dengan beriboe kota di
Medan, dengan pembahgian raad
jang ketjil ketjil di Minangkabau
raad di Padang dil.
Moelai besok tanggal 1 Juli ha
doeplah riwajat baroe dalam toe¬
boeh pemerentah Sumatra oe¬
moem dan Minangkabau choe¬
soes.


nja meminta belasting dengan ti¬
dak boleh bjandji kita harap jg
lebih berwadjib dapat perhatian
dimasa datang! ra'jat Djelata
Sekolah Dinijah pasar
Solok
Sebagai mana letaknja Dini
jah pasar Solok diatas loteng
Mesdjid pasar Solok sadja, ma¬
ka sekarang telah ada atjoe2an
pengoeroes Danijah dan pengoe¬
roes Mesdjid akan memboeat se¬
boeah sekolah soepaja dapat ke¬
amanan.
Kalau kiranja madsoed ini te
lah berhasil berapakah senang
nja lagi orang mengerdjakan ta¬
mal ibadal lebih2 lagi sedang
sembahjang dan peladjar2 spoen
dapat poela melakoekan peladja
ran dengan merdeka dan tente
ram,
Moga2 maksoed jang soetji
itoe lekas berhasil
Peralatan sasaran
silek dengan me¬
motong kambing
Pada petang Djoem'at'25-6-38
satoe koempoelan silek di pasar
Solok telah meadakan pertemoe
an besar bertempat pada sasa
rannja dibagian kampoeng Dja¬
wa Solok, pertemoean itoe diha
diri oleh segala djoeara goeroe
silek sedaerah Solok jang ber¬
djoemlah kira2 70 orang begitoe
djoega oleh engkoe2 jang dioen
dang boeat menghadiri pertemoe
an itoe.
Selain dari itoe banjak poela
poeblik jang semata2 goena mem¬
persaksikan permainan itoe, Be¬
lehlah dikata poeblik semoea ber¬
djoemlah lebih 150 orang
Penghoeloe kampoeng Djawa
beserta ninik mamak di Solok,
tidaklah poela berketinggalan
Masing2 goeroe silek itoe sa¬
ma memperlihatkan permainan
nja sebagai memperlihatkan tan
da soetji hati, Sesoedah memang¬
gang kemenjan laloe segala goe¬
roe silek beserta anak2 sesian
nja sama ketengah bersalam2man
sebagai adjar kenal dan memper¬
hoeboengan selatoerrahim, boleh
lah dikata peralatan pada malam
itoe sangat gembira hingga poe¬
koel satoe malam baroelah sele¬
sai boeat penerangi ialah dengan
beberapa lampoe stromkeng.
Haroes djoega diterangkan jg
mengepalai peralatan itoe ialah
ambo Sarin ambo Boerhan dan
engkoe Dt Tjondong.
Anak adjaib.
Pada hari Ahad 26-6-8 roe¬
e. Mantri Politie di Solok sa¬
ma dikeroeboengi oleh poeblik
berhoeboeng seorang anak adjaib
datang dari Alahan Pandjang So¬
lok toeroet serta iboe bapaknja.
Keadaan anak itoe tidak ada
mempoenjai tangan, tjoema ada
sedikit tergantoeng dipangkal ba¬
hoenja seroepa aloe sadja, dan
boelat sebesar teloer itik dan ta'
ada mempoenjai kaki tjoema se¬
dikit sadja dipangkal pahanja.
Anak itoe laki2 dan bertoeboeh
sehat dan gemoek jang mana
sampai sekaran soedah beroesia
empat boelan setengah. Ta' sedi
kit poela menerima sedekah da¬
ri orang banjak. Allah memper¬
boeat sekehendaknja.


Matoer
Sekolah agama
Scherp, kabarkan
Menoeroet ketentoean dari se¬
kolah sekolah agama, boeat men¬
djaga kemoeslihatan antara moe¬
rid moerid pr dan laki laki soe¬
paja berdjalan dengan aman sen¬
tosa, maka tempatdja dibatas de
ngan dinding, atau lajar
Memang begitoelah kehendak
agama Islam jang soetji
Tetapi menoeroet berita jang
orang sampaikan pada kita, roe¬
mah skragama Moehammadiah
di Lawang tiadalah begitoe, ma¬
lahan antara moerid 1 1 dan pri
ta pakai batasan alias terboeka
sadja?
Kita berharap, soepaja berla
koelah hendaknja adat adat Is
lam sampai kepada oeroesan jg
ketjil ketjil.
Poen kita bertanja, bagaimana
kah Pergoeroean Islam di Lawang
dan Batoe Sangkar?, sebab moe¬
rid moerid ketiga sekolah itoe
soedah dewasa dewasa.
Memeriksa randai Paja¬
koemboeh
Beberapa waktoe jang silam
soedah kita chabarkan, bahwa
peladjar2 agama Th School Pa¬
rabe dan Sei Tanang, melarang
moerid moeridnja menonton, Ran¬
dai Pajakoemboeh, karena sete
ngah dari tjara tjara mainnja itoe
meloeari garisan Islam, lantaran
spelers spelernja memakai pakai
an perempoean dimana jang ber¬
sangkoet dengan tjerita karena
nabi pernah katakan Allah akan
mela'nati, akan orang jang ber¬
boeat begitoe, atau prp. memakai
pakaian laki laki..
Tetapi diantara oelama2 Boe¬
noehampoe Ichabarnjal ada jang
meharoeskan laki laki memakai
pakaian perempoean atau poen¬
sebaliknja?
Oleh sebab itoe pada petang
Djoem'at 17-6-38 dan 2-6 38 soe¬
dah berlansoeng kerapatan 'alim
oelama Boenoehampoe, boeat
menjelesaikan masaalah ini, apa
kah boleh laki memakai pakaian
perempoean atau perempoehn me¬
maki pakaian laki laki.
Kerapatan jang beroepakan per¬
debatan ini dilansoengkan dimes
djid Parabe tetapi masih beloem
berkesoedahan.
Poen begitoe djoega peladjar
peladjar Th Scool sei Tanang
sedag siboek memeriksa boleh
kah berladang atau menegakan
roemah diatas pekoeboeran,
Bagai mana kesoedahannja ma¬
saalah ini kitakabarkan djoega
nanti.
Painan
Autobus terbalik.
Begitoelah kemaren malam ber¬
samaan dengan 28 djalan 29 Ju
ni jl. telah terdjadi marabahaja
satoe autobus passagier di djala
nan Kambang dekat Rimboepale
kat Lakitan, dimana autobus tsb
terbalik kedalam rawang bantjah


ada memberi ketjilakaan kepada
penompang.
Doedoeknja perkara itoe lalah
pada malam jg terseboet diatas
satoe autobus jang datang dari
djoeroesan Kerintji jang menoe¬
djoe ke djoeroesan Padang B.A.
2286 extra dienst Ong Tian Soen
ditempat itne djadi terbalik jang
ditompangi oleh 20 orang penom
pang dewasa dan anak anak.
Sesampai ditempat bahaja itoe
maka auto bus tsb hendak men¬
dahoeloei satoe vrachtauto jang
berdjalan dimoekanja, akan teta
pi oleh kerena ketika itoe ada tja¬
haja keboet, maka oleh sang
chauffeur bus dikiranja djalan
djoega, dengan loear doegaannja
chauffeur auto itoe masoek ke¬
bantjah dipinggir djalan.
Autobus terbalik sedangkan se¬
kalian penompang mendapat ber¬
loemoeran bantjah itoe.
Pada waktoe itoe djoega maka
diberitahoekan pada agent agent
dienst Ong Tian Soen itoe Pai
nan dan Padang jg dengan sigra
mengirimkan 2 bus boeat pertolo
ngan penompang penompang.
Oentoenglah chauffeur pada
waktoe bahaja terdjadi ada awas
dan tidak loepa akan kewadji
bannja. Politie ketika itoe poen¬
datang melakoekan pemereksaan
jang mana sehabis itoe penom
pang penompang itoe dibawa
oleh reserve auto jg datang dar
Padang teroes ke Padang dengan
tidak koerang soeatoe apa apa.
Diberi tahoekan djoega bahwa
tidak ada diantara penompang pe¬
nompang jang mendapat keroesa
kan maoepoen loeka loeka dsbnja
sedangkan auto poen tidak ada
mendapat keroesakan.
Sekalian penompang penompang
poen bersjoekoer, melihat pen¬
djagaan dienstsb [Penompangi


KOTA


TOETOEP POST
Boeat Benkoelen per M.S. Su
atra pada hari Kamis 30 Juni
Bus kantor pada tanggal 30 Ju
ni poekoel 3,45 sore dan bus
loear poekoel 12,15 tengah hari
sedangkan boeat aangeteekend
poekoel 3 30 sore.
Madjoe dalam oedjian pengha¬
bisan di Gemeente Ambacht
school 1938


Gouvernements Examen-Opgaven


1 R. Hermann INo. 1 ste prijs
10 F. Devies
2 A. Djoesar INo. 1 ste prijs!
II K. Simonis
3 Ibrahim INo II 2de prijst
4 F Weismann INo III 3de prijs


8 Johan
9 Zoelkifli
Tidak loeloas


15 J Becker
6 B. de Corte
7 Maspar


13 1 Hadjar
14 Rosmali
15 Jazar
15 J Simonis
17 Tjung Keng
Lien
2 candidaten.


Kehilangan
Seorang bernama A tinggal di
Djawa dalam straat telah ke hila
ngan sewatoe ik berdjalan di tra¬
Oentoenglah bahaja itoe tidak ject (Djawa Dalam meno djoe ke¬


Oedjoeng Karang satoe dompet
koelit dengan berisi satoe wang
tinggit,2 wang tali doea wang
cent beserta 2/10 lot pakai se¬
rie nummer 28850, begitoe djoe
ga satoe bon segarga f 50.
Menoeroet doegaan kehilang
an itoe moengkin djatoeh dari
dalam sakoe tjelananja
Berhoeboeng dengan itoe
tersebab kehilangan ini telah di
reportkannja oleh A dikantor Po
lisi, maka barang siapa jg men¬
dapat soepaja akan memoelang
kan ketangan olisi itoe.
LAGI KEHILANGAN
Seorang bansaa Tionhhoa
O.G.H. tinggal di voor Indierst
raat telah kehilangan poela ! boe¬
koe handelscorr spondentie jg
mana tentang kehilangan ini te¬
lah diadoekannja poela ke Polis
kota disini.
SIAPA POENJA
Oleh J. tinggal di Ampang te
lah dipoelangkan ketangan polisi
nisni satoe tasch perempoean jg


berisi satoe sapoe tangan satoe
sikat ramboet beserta wang 8
setengah cent dan beberapa lem¬
bar dortret dengan cheliche jg
didapatnja di Orion bioscoop.
KETJOERIAN
Seorang perempoean M ting
gal diandalas toekang djoealan
koewe2 telah ketjoerian dari da¬
lam dapoernja selai kain palekat
satoe pantji masak 40 pak saka
doea tandan pisang jang behar
sama sekali f 2 15.
BARANG JANG DIKETE
MOEKAN
Telah diketemoei satoe partij
barang barang ditenhah sawah
di Aoer Doeri barang mana seka¬
rgng berada ditangan polisi di
kota ini.
Didoega barang barang itoe
opoenjaan per. T, jang mene¬
rangkan bahwa ia telah ketjoeri
an barang barang seroepa jang
diketahoei itoe akan tetapi tak et
menhanoekan pada poli.


Pemberi Tahoean


Saja Hadji Diris gir. Malin Soetan, soekoe
Tandjoeng, negeri dan diam di Piai Paoeh V Onderdistriek Loe¬
boek Begaloeng Padang, memberi tahoekan bahwa setoempak sa¬
wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe kandoeng saja tem¬
patnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng
Terdiri dari 43 piring besar ketjil, watas sepadannja.
Timoer, dengan sawah saja jang tergadai kepada Chatib Raja,
Barat, dengan tanah peroemahan poesaka saja djoeaga jg di
tempati oleh orang banjak,
Selatan, dengan Bandar ketjil antara sawah si Ma' Lias.
Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis.
Moelai dari tg 25 Juni 1938 saja tidak berhak mengoeasai
dan hak saja memberi koeasa kepada orang lain mendjadi poe¬
toes, atas sawah itoe, karena sawah itoe saja soedah gadaikan
kepada,V Kamaria) cs, diam di Piai Paoeh V (Selama dalam per¬
djand ian
Dari saja Hadji Diris.


CEATIENEI TAHOE
MODERN
NETJES
KWALITEIT
MENOEROET
ZAMAN
Sedia tjoekoep ber¬
matjam-matjam
kain boeat toean
menoeroet model jang
paling belakang
Harga damai
PONDOK44 Padang
Menoenggoe den gan
hormat.
Manager
M. KASIM


Hendak
bepergian
kemana?
Beroeroesanlah dengan
„Hoeboengan penoempang
auto'
asar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang
Tel no. 395 dan 396
Agent dari Gouv autopost dients
Dioeroes dengan
tertip dan aman
Menoenggoe dengan hormat


JAPAN
Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang
Segala mata seakan2 terpantjang kesana,
Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek
toeroet boeat masa depan.
Beladjarlah dengan pertolongan KITAB ENOENTOEN
JAPAN—MELAJOE.
Oleh Hiroshi Ueno, Journalist
Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa Japan, Practis
ringkas, terang dan lekas dimengerti.
Satoe boekoe tebal, formaat sedang, koelit airmas.
Harga f 3. vrij Ongkos
„penaboer“
Roeang pentiaran poestaka Indonesia
Keramatplein 19 Batavia C.
Catalogis dikirim gratis pada jang minta
A


Boleh persaksikan sendiri
Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoedjoengi
kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal
Buffet baroe Solok
Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan
jang enak dan sedap.
Menanti dengan hormat


Ditambah dan diperbaiki djalannja
Transport Autodienst S S. S.
NARAS LOEBOEK ALOENG V.V
VIA
TIKOE SECIAAL
Membawa barang2 dan passagiers
Dienstberangkat di LoeboekBasoeng
Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 820
pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Pa¬
dang dan Tanah Darat
II Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4
petang dapat persamboengan dengan kereta api ke¬
Padang station dan padang Pandjang.
Dients berangkat di Naras.
Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari
Padang station dan Padang Pandjang-Masoek di Loe¬
boek Basoeng poekoel 12 tengah hari
Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang
H
dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng poekoel
6,30 sadja
Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper
tjaja
Diantara itoe waktoe ada poela dienst auto extra
Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations
auto dienst di S.W.K. hoeat bepergian keistoe-dan
meminta keterangan lebih panjang.
Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto S,SS
berarti Hemat Tjepat dan sentosa.


Vendulocaal „De Leeuw
Venduhouder.
P.W.F, von Liebenstein
Slingerlaan 7 Telef. 295
lelang Malam
Moelai djam 6.30
Pada hari Senen 4 Juli 1938
diroemahnja jang terhormat toean
A. Sastrawinangoen
Hoofd Kadaster
Belantoeng Ketjil 47
Dari perabot roemah toean ter
seboet jang terawat baik, modern
.
dan seloeroehnja terbikin dari Ja¬
va- djati antara adanja:
KEBON
Satoe partij boenga2 jang ba¬
goes seperti boenga bougavaille,
chevelurespalm, antara koolpalm,
boenga hortensia dan bangkoe2
kebon.
BERANDA MOEKA
Zitje kaloe djati jang bagoes
betoel, terdiri dari medja dengan
4 korsinja, sangkoetan topi de
ngan katia boender telor, stan
daard boenga, dengan boengan ja
jang bagoes, satoe partij piring
dinding, lelangsi pintoe dengan
koeningan, tandoek roesa, satoe
partij barang logam, lampoe Ti
ongkok model naga dengan stan¬
daardnja, kap lampoe jang ba¬
erta tikar Permadani.
BERANDA TENGA
Zitje jang bagoes betoel terdi
ri dari 1 medja dengan 4 korsi
nja jang pakai bantal compleet
medja2 ketjil boeat roko antara
ada pakai piring logam, stan
daard boenga, katja dinding de¬
ngan kleednja, satoe tikar per¬
madani jang besar oekoerannja
3.60x2.80 meter jang bagoes be¬
toel dan masih baroe lagi, satoe
lampoe listrik kroon dengan 5
lampoenja, almari boekoe jang
bagoes dengan satoe partij boe¬
koe2, satoe partij barang logam,
djam dinding dan djam listrik,
medja toelis boeat Toen dengan
koersinja, lampoe dinding, satoe
collectie nambar-gambar teeken¬
an tangan, zitje Liberykap lam
poe jang bagoes dan modenri
dan selainnja.
KAMAR TIDOER
2 tempat Tidoer kajoe jang ba¬
goes dan compleet dengan klam
boenja, satoe tempat tidoer boe¬
at 2 orang boeatan Soerabaja al
mari katja 2 bagian dengan ka¬
tja boender telor, almari pakaian,
almari obat, zitje kamar, pot ma¬
lam, katja dinding jang besar,
medja dan zitje Liberty.
KAMAR MOEKA
2 tempat tidoer anak2 boeatan
Soerabaja, rak pakaian boeat anak
KAMAR ANAK
1 tempat tidoer boeatan Soera
baja, 2 almari pakean dan 1 zitje
kamar.
KAMAR LOGEER
Tempat tidoer Soerabaja boeat
1 orang, 1 medja, 1 sangkoetan
pakean dan 1 katja dinding,
BRANDA BELAKANG
Perabot kamar makan jang


Graveenarichting
Cliche en Stempel
Fabrik Reparatie Ateli
S. B. Damly
Kali Ketjil, 9 PADANG
S.W K
Klamboe penganten
BELILAH
BATIK SOLO dan PEKALONGAN
SAROENG PADANG, GAROET
Permadani, selimoet Wool Voile,
Crepedechine, Georgette Renda
Semarang
Bedak dan minjak wangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO
Indonesia
25 Padang tel 333


wasscherij
Soekamenanti
Nipah No.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan
bersih Menerima bermatjam2 ba¬
rang tjoetjian, sedjak barang njo
nja2 japons, sampai jg kasar
Beheerder


A SAMAD S.S.


Binoerasjid
Djoeal segala roepa2 barang
kram badjoe kaoes en besi keloe¬
aran Europa, Amerika, en Japan
PASAR BATIPOEH 16 PADANG
Harga boleh berdamai
„ Noeroeljagin
Satoe2nja s.chabar Islam ter¬
bit 2Xseboelan memoeat artikel
jg penting2 membela kepentingan
Islam, memboeat soal djawab da
lam agama.
Saban keloear membawa
Arabis Editie.
Harga langganan f 2. 6 boelan
Adres:
„NOEROELJAGIN
BATOE SANGKAR
S.W.K.
compleet antara ada medja makan
boender teloer jang bisa dibikin
besar, korsi kamar makan2 drs¬
soir, buffet, almari makan dan al
mari thee jang bagoes betoel, sa¬
toe peti ijs Java-koelkast, djam
dinding jang acoord djalan be¬
toel, zitje rotan, satoe partij ko
si Weerner dan bangkoe. Eetse
vies jang compleet dan pakai
boenga, satoe partij barang2 glas
LEBIH DJAOEH
Bangkoe2 sekolah boeat anak2
schoolbord, almari anak2, satoe
partij mainan anak, perkakas da¬
poer jang compleet, machine ijs
satoe tempat masak merk Haller
dengan ovennja dan selainnja
ada strika listrik dan biasa dg
papannja, rak piring almari da
poer dan goedang dan banjak la¬
gi jang ta' diseboetkan.
Datanglah melihat barang2 pa¬
da hari Minggoe 3 Juli dari djam
5—8 malam.


CHAMIS 39 JUNI 1938 


DAGBLAD


KEDOEA
LEMBAR


BOENGAN DA


Rapat oemoem Borindo
Tjabang Pematang Siantar


maloemkan, didorong oleh kare
na kewarasan beliau sedikit ter
ganggoe, maka pimpinan diserah
kannja kepada t. S.N. Siregar.


Dihoedjani oleh banjak ke¬
toekan berachir rapat di
boebarkan sebeloem sam¬
pai waktoenja.
(Samboengan hari Selasa)
Pada abad jg ke XX ini kata
spr. adalah zaman kelonggaran,
karena anak2 gadis diberi kelong
garan oentoek vrij omgang, se¬
hingga dari karena itoe, soedah
sangat loepa kepada adanja ma¬
sjarakat, pada hal kedoedoekan
kaoem poetri dalam masjarakat
sangatlah pentingnja.
Karena kita tahoe, jaitoe ka¬
oem poetri Indonesia, sanggoep
djoega membela tanah airnja, te¬
ngoklah poetri2 di Tiongkok, dan
India, dan lain2 tempat, mereka
sanggoep menjandang senapan,
pergi membela kaoem poetra, ber¬
tempoer dimedan peperangan. Ma¬
ka disini, saja boekanlah akan
menjoeroeh kaoem poetri boeat
menjandang senapan itoe, atau
mengadjaknja, hanja perbaikilah
masjarakat, karena kaoem poetri
itoe boekanlah hanja tinggal oen¬
toek menteri dapoer sadja. Kaoem
poetri, pandai menjoelam dan
membikin koee2, dari itoe soelam
lah politiek, serta boeat koeenja
politiek, malah segala2nja poli
tiek.
Habis itoe diadakan pauze, te
tapi sebeloem pauze, maka t M.
Djoni sebagai WPB Gerindo An
dalas oetara dipersilakan berbitja
ra oentoek menjematkan adanja
Congres Gerindo jg bakal diada
kan pada boelan Juli dihadap,
serta oentoek kenang2an akan di
djalankan bus, serta pendjoealan
boenga, maka diharap soepaja
saudara2 serta saudari2 akan sa¬
ma memberinja dan mengisi bus
itoe, karena dengan pemberian jg
demikian itoe, berarti membantoe
bangsa dan noesa. Pendeknja ka¬
lau bahagian orang lain, oempa¬
manja bagaimana kekatjauan ada
nja Tiongkok dengan Japan seka¬
rang ini, maka dari partij Tiong
hoa jang berada di Indonesia ini
dengan apa sadja dia kasikan,
sekalipoen pekerdjaannja hanja
sekadar oesaha jg diperdapatnja
oentoek pagi dan sore, tapi me¬
reka tidak maoe tinggal dari mem¬
antoe kekatjauan jang berdjang
kit itoe. Nah begitoe poelalah
hendaknja kita jang berada disi
ni, oleh karena pentingnja cong
res jang akan dilangsoengkan itoe
dan dari Andalas oetara dan Ti¬
moer ini, perloe mengadakan oe
toesan, maka dimintaklah soepa¬
ja saudara saudari akan menge¬
loearkan oeang.
Kemoedian lansoeng pauze.
Sehabis pau e, maka t. M. Si
regar sebagai pimpinan, memper¬


Agenda dilandjoetkan, jaitoe
Hak tanah bangsa Indonesia, di
bitjarakan oleh t. M. Thalib.
Didalam sepak terdjang kami
Gerindo, adalah djoega memper¬
tahankan hak tanah bangsa kita
Indonesia. Dahoeloe kala adalah
ninik mojang kita, mempoenjai
hak tanahnja. Adapoen hoekoem
hoekoem milik sekarang ini ada
terbagi doea 1 Hak hoekoem dan
adat. 2 Hak milik menoeroet wet
Hak tanah adalah terbagi 2 ba
gian a, hak lingkoengan b, hak
milik, dan c, hak mengolah me¬
nanami.
Kesemoeanja itoe dikoepas oleh
spr dengan terang dan djelas, dan
bagaimana perbandingannja satoe
persatoe. Pendeknja satoe persa¬
toe itoe kata spr. soedah adanja
atoerannja dari nenek mojang ki¬
ta.
Kaoem penganggoeran masa da
hoeloe itoe sedikit poen tidak
ada kedapatan, sebab sebagima
mana saudara Abdullah Joesoef
telah terangkan tadi, jg bahasa
bapak bapak kita soedah sang
goep memakai sepatoe jang boe¬
kan terbikin dari koelit lagi. Te¬
tapi kesemoeanja itoe menangis
kita kalau mengenangkan, tetapi
boekan saja mengadjak saudara
saudara menangis, hanja lain ti¬
dak soepaja kita akan sama me¬
njinsingkan lengan badjoe kita
oentoek mengembalikan kepada
zaman mas itoe
Kemoedian spr. menerangkan
hak hoekoem pemerintah, jaitoe
1 hak eigendom 2 Hak erfpacht
dan 3 hak opstal ketiga tiganja
hak tsb spr beberkan dengan
lebar pandjang. Hak eigendom
tidak berbatas hak erfpacht batas
nja 75 th dan hak opstal batas
nja 30 th.
Pada 350 jl bertemoelah nenek
mojang kita dengan orang Belan
da maka disitoe kedapatanlah de
gan 3 bahagian jaitoe 1
zaman saudagar 2 zaman com
peni (VOCI dan 3 zaman Gou
vernement. Itoe djoega bagaima
na keterangan satoe persatoe di
koepas oleh spr. sehingga wak
toe spr. mengoepas diwaktoe ada
nja zaman saudagar dapat ketoe
kan wakil pemerentah.
Pendeknja kata spr. melandjoet
kan pembitjaraannja dalam bebe¬
rapa tahoen sadja keoentoeng
an jang dibawanja boe¬
kan main banjaknja sehingga bi
sa lah pembajar oetang dan men¬
dirikan fabrik dan segala gala...
dapat ketoekan lagi sekali
Ada sam boengan


Indonesia.


Ketjelakaan jang me¬
njedikan digedoeng
djohor
Seorang anak Tionghoa
mininggal doeania.
Petang Saptoe kemarin doe
loe kira kira poekoel tiga sisoe
ngai Gedoeng Djohor telah ter
djadi soeatoe peristiwa jang me¬
njedihkan dan meminta korban
djiwa seorang anak Tionghoa jg
beroemoer 17 tahoen. Kedjadian
jang menjedihkan itoe menoe¬
roet berita jang dichabarkan ke¬
pada kita adalah sebagai diba
wah ini.
Pada hari terseboet diatas li
ma orang anak Tionghoa semoe¬
anja beroemoer dibawah 20 ta
hoen telah pergi mandi mandi
kesoengai Gedoeng Djohor. Seo¬
rang diantaranja karena tiada
pandai berenang tiada toeroet
mandi. Diantara jang empat o¬
rang ini terdapat seorang anak
jang beroemoer 17 tahoen berna¬
ma Poa Joe Goan siapa jang te¬
lah mendjadi korban didalam pe¬
ristiwa jang menjedihkan ini. A
nak ini roepanja hendak mem¬
perlihatkan kepandaiannja melom
pat kepada teman temannja jang
lain. Temannja menegahkan dia
soepaja djangan melompat lom¬
pat disitoe karena banjak sekali
batoe. Tetapi jang terseboet ber¬
moela ini tiada memperdoelikan
tegahan ini. Dari soeatoe tem¬
pat jang tinggi ia laloe melom
pat dengan kepalanja dahoeloe.
Teman temannja poen tertje
ngang melihat perboeatannja ini
Beberapa saat telah berlaloe te¬
tapi Poa Joe Goan beloem djoe¬
ga timboel menjebabkan teman2
nja merasa tjoeriga. Beberapa la¬
ma kemoedian baroelah Poa Joe¬
Goan timboel tetapi tiada berge¬
rak gerak Teman temannja de¬
ngan segera memberikan pertoe
longan tetapi ketika diangkat ke¬
darat kiranja Poa Joe Goan tia
da bernjawa lagi, kepalanja me¬
noendjoekkan loeka jang hebat
menandakan moengkin sekali ke¬
tika ia melompat, kepalanja te
lah beradoe dengan karang ka¬
rang jang banjak terdapat ditem
pat itoe.
Disebabkan ini poela moeng¬
kin sekali ia tiada sedarkan di
rinja ketika berada dalam air, se¬
hingga djiwanja hilang.
Politie Kampoeng Baroe dibe¬
ritahoekan akan kedjadian ini jg
menjampaikannja poela pada po¬
litie Arnhemia.
Dengan segera pemeriksaan di¬
lakoekan sedang majat itoe sete
lah dibawa keroemah sakit, di
bawah keroemah orang toeanja
di Amaliastraat di kota ini. Ba¬
panja chabarnja, adalah seorang
eigenaar dari auto dienst jg ber¬
djalan dengan route Asahan Me¬
dan.
Bagai mana sedihnja orang toe¬
anja dan familie anak ini mene¬
rima poekoelan jg menjedihkan
ini, tentoe pembatja lebih mak
loem.


Tjerita Pendek


Hari moenakoe
Menoeroet tjerita seorang iboe
oleh
HS. BK.
Petang itoe dia koetemoei, dan
kepadanja koeminta, bahwa soe¬
ka dia memberikan soeratkoe ke¬
pada Sofjan. Isi soerat itoe ada
lah menanjakan apa sebabnja
maka kekasihkoe itoe ta' datang
datang menemoei akoe lagi. Ser¬
ta koeminta poela balasan soe¬
rat itoe.
Keesokan harinja sewaktoe se¬
kolah, balasan soerat itoepoen
diberikan Moehammad Noer ke¬
padakoe. Senanglah hatikoe kem¬
bali, sebab Sofjan, kekasihkoe
itoe senantiasa ingat kepadakoe.
Akan tetapi dia sekarang perloe
bergiat mengoelang peladjaran
nja, sehingga ta' dapat dia per¬
gi kesana sini ....., dan be¬
gitoe djoega oentoek menemoei
akoe.
Akoe menoenggoe dengan se¬
dih akan hari perpisahan kami
jang tiada berapa lama lagi akan
datang mendjelma
Alangkah lekas waktoe berdja
lan rasanja. Dengan tiba2 sadja
perpisahan kami itoe segera da
tang. Maka oentoek perpisahan
jang berat itoe koemintalah ke¬
pada Sofjat, soepaja dia koean
tarkan kepelaboehan. Tetapi
alangkah sedihnja hatikoe. Akoe
ta' diizinkannja pergi. Sebab itoe
kami bertemoe diroemah sadja.
Betapa sedih rasa hati sewak
toe berpisah dengan kekasih, ta'
dapatlah koekatakan.
Lama akoe dikeloeboengi doe¬
ka. Kadang kadang sekoedjoer
badankoe koerasakan amat lemah,
sehingga akoe chawatir akan ter¬
ganggoe peladjarankoe karena
itoe. Tetapi moedjoer djoealah
akoe, sebab hatikoe jang doeka
itoe selaloe poela mendapat hi
boeran. Akoe dinasihati oleh
Moehamma Noer soepdja pergi¬
berdjalan djalan melihat lihat te¬
masja ialam, seperti pergi ke Boe¬
kittinggi.
Dan pernah djoea akoe diberi
nja boekoe batjaan jang ni'mat
bahasanja Dengan sebab sebab
itoelah akoe memperolah hiboe
ran
Dengan Ani telah atjap poela
akoe bersama sama, Djaoeh be¬
nar beda pekertinja dari jang soe¬
dah soedah. Doeka dan sedih ter¬
bajang pada air moekanja, Sela¬
loe dia soeka bermenoeng
Pada soeatoe hari akoe berka¬
ta „Ani, mengapa engkan sela
loe bermenoeng?
„Hatikoe sedih. Tina," djawab
nja
„Sebab apa?"
Ada samboengan.
Kemarin petang majatnja te
lah ditanamkan dengan menda¬
pat perhatian jang banjak dari
sanak saudara dan teman teman
nja.


Soedah tertjipta
Soedah terbit
Boekoe
Ringkasan Sedjaran Indonesia
Disoesoen oleh: ZAINOEDDIN SALEH dan ANWAR DUSKY
Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN ELIAS (leerkracht islamic College
Padang.
Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat (kunstdrukpapier) For
maat boekoe 15X2 om serta dihiasi dengan 21 gambar2 serta pe¬
ta2 dan tjandi2 jang bagoes2.
Halamannja lebih dari 115 moeka jang berisi:
1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia.
2e Zaman Hindoe dan pertjampoeran dengan Hindoe,
3e Zaman islam bertebar di Indonesia deggan keradjannja
4e Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie sampai
e Gouvernement
5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil,
Boeat menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ring¬
kasan Sedjarah Tanah Melajoe.
Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoesta¬
kaan Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedja
rah Indonesia ini dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan
Haroen Al Rasjid.
Harganja hanja f0,75+10 pCt. ongkos post.
Pesanan diatoer pada: MOHD HOESIN ELIAS leerkracht Islamic
College Padang.


BERITA FAMILIE


Diberi tahoekan kepada orang2 jang soedah me¬
ngetahoei dan beloem mengetahoei, bahasa DAHAR
AZIZ tinggal di Goeroen Lawas
Berheerder dari Administratiekantoor „Centrum"
Raafweg telefoon No.277 Padang satoe familie dengan
si HAROEN. Moelai tanggal 22 Juni 1938 jl. si Ha
roen berpisah (poetoes) satoe familie dengan Da¬
har Aziz terseboet, karena tidak tjotjok dalam per¬
gaoelan. Kalau sekiranja Dahar Azia atau jang berke¬
pentingan dalam ini hal merasa koerang senang, jai
toe jg teroekir2 dalam fikirannja, ibarat doeri dalam
daging, ibarat api dalam sekam, lantaran si Haroen
berpisah (poetoes) satoe familie dengan Dahar Aziz tsb.
Berpisah: berarti si Haroen tidak maoe men¬
tjari kekeliroean, melainkan mentjari keselamatan dari
awal sampai achir. Kalau sekiranja dipembelakangan
hari kedjadian marabahaja terhadap si Haroen lantaran
Dahar Aziz atau jang berkepentingan, berarti seba¬
gai memberi antjaman atau membalaskan sakit hati
atau dendam, diharap soepaja jang berwadjib ambil
perhatian
Setahoen barehkamaha
Tjoepakdipapekdahoeloe
Setahoen hari kahoedjan
Pajoeng sadiokanda hoeloe
Isinjo; Elokawakingeksa ba¬
loenkanai


Terang boekan?


Taman Siswa


herah Minangkaban
Moelai sekarang menerima moerid baroe
boeat cursus 1938/39
Tjabang Padang oentoek T.Anak T.moeda T.Antara
T.Dewasa
B.Tinggi „
19
Matoer „
S.Poear „
B.Sangkar „
Taloe
..
P.Koemboeh „
Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada
tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas
Wakil MadjelisLoehoer Secretariaat Madjelis
Matoer
Daerah
Boekit Tinggi


Vendulocaal „De Leeneve
Venduhouder:
P.W.F. von Liebenstein
Slingerlaan 7. Telef. No. 295
lelang Halam
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 1 JULI 1938
Diroemahnja jang terhormat
toean. A.J. PAUW
Ambtenaar S.S.S
Simpang Haroe No 2
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, netjes
dan seloeroehnja terbikin dari ka¬
joe djati Java,
Boleh datang lihat pada hari
Lelangan moelai djam 5 sore.


Idem.
LELANG MALAM
Moelai djam 6,30
Pada hari Rebo 6 Juli 1938 di
roemahnja jang terhormat Toean
S. vidr SCHAAF
Inspecteur van politie Iste klasse
Niuwe Gantineweg no. 19
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, modern
dan terbikin dari Java djati,
Boleh datang lihat pada hari Se¬
Tasa 5 Juni dari djam 5-8 malam
Idem.
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 8 Juli 1938
Didalam satoe roemah di Kam
poeng Dobi No. 65
Dari perabot roemah jang ter¬
djaga baik dan modern.
Boleh datang lihat pada hari Ka¬
mis 7 Juli dari djam 5-8 malam


Idem
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Senen li Juli 1938
Diroemahnja jg terhormat toean
K.OVERDULE
Sergeant der Infanterie
Ondatjeweg G.8
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jg terdjaga baik, netjes
Boieh datang lihat pada hari
Minggoe 10 Juli dari djam 5-8
malam.


Idem.
LELANG MALAM
Moelai djam 6,30
Pada hari Rebo 13 Juli 1930
Diroemahnja jang terhormat toean
E,G. NJIO
Ambtenaar Douane
Hoogeweg Emmahaven 
Dari perabot toean terseboet jang
terdjaga baik modern dan masih
baroe lagi.
Boleh dateng lihat pada hari le¬
langan moelai djam 5 sore.


ldem
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938
Olroemahnja jg terhormat toean
J.M.K. LAPRE
Hoofd Inspecteur van Politie
Sawahan 46
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, netjes
dan modern dan seloeroehnja ter¬
bikin dari Java.
Boleh datang lihat pada hari Ke¬
mis 14 Juli dari djam 5-8 malam


ldem:
LELANG - MALAM,
Moelai djam 6. 30
Pada hari Djoemahat 29 JUII 1938
Diroemahnja jang terhormat toean
H. FABRIEK
Chef Autohandel Koeck
Dipolama weg.
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jang terdjaga baik dan ne¬
tjes dan semoeanja terbikin dari
Java
Boleh datang lihat pada hari Ke¬
mis 28 Juli dari djam 5-8 malam


Soetan Sati
MODERNE SCHOEN WINKEL
TJAP SINGA
No. 1 Vak 4 Gemeenteloods
Tersedia bermatjam2 sepatoe
slop lelaki dan perempoean
toean2 dan njonja2.
Potongan menoeroet zaman 
Menanti dengan hormal


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah:
MOEHAN MA DAN AN
Moelai sekarang menerima moerid.
Pada tahoen ini akan diadakan sepecial boeat anak:
Perempoean


Adres jang terkenal 
Haroen Toco mas
Pasar Solok
Mendjoeal -dan membeli barang2 mas dan intan
dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes
Toean boleh persaksikan menanti
de
dengan Hormat.
Eigenaar


